
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 


SEKRETARIAT DAERAH 

Jln. Achmad Yani Timur No.37 Telepon (0355) 321260 

TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


PENGUMUMAN 

Nomor : 810/(73 /PANSELDA.TA/2020 

TENTANG 

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) 

DAN PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI 
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) 

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
FORMASI TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
K26-30/D6518/III/20.01 Tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyampaian Hasil 
SKD CPNS Pemerintah Kab. Tulungagung Tahun 2019 disampaikan hal-hal 
sebagai berikut: 

A. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Formasi Tahun 2019 
Pemerintah Kab. Tulungagung sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaian 
Negara tersebut, sebagaimana terlampir; 

B. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) atau peserta yang berhak 
mengikuti SKB adalah peserta yang memiliki kode “P/L” di kolom 
keterangan pada lampiran sebagaimana huruf A, sedangkan peserta 
yang memiliki kode “P”, “TL” dan “TH” pada kolom keterangan tidak 
berhak mengikuti SKB; 

C. Penetapan peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) didasarkan pada 
ketentuan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Kebutuhan 
Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri 
Sipil Tahun 2019; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Tes 
Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 
2019; 


1 












D. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran 
pengumuman ini adalah: 

1. Kode “P/L” adalah peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas 
SKD berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi ( Permenpan-RB ) Nomor 24 Tahun 2019 

dan berhak mengikuti SKB ; 

2. Kode “P” adalah peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD 
berdasar Permenpan-RB Nomor 24 Tahun 2019 namun tidak 
berhak mengikuti SKB ; 

3. Kode “TL” adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD 
berdasar Permenpan-RB Nomor 24 Tahun 2019 dan tidak berhak 
mengikuti SKB ; 

4. Kode “TH” adalah peserta tidak hadir ; 

5. Kode “P1TL/19” adalah peserta Pl/TL yang menggunakan nilai 
SKD Tahun 2019; 

6. Kode “P1TL/18” adalah peserta Pl/TL yang menggunakan nilai 
SKD Tahun 2018; 

7. Huruf “I” pada keterangan P1TL menandakan peserta Pl/TL 
memilih mengikuti ujian SKD. 

E. SKB dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Computer Asissted Tes 
(CAT), informasi mengenai jadwal dan tempat akan diumumkan lebih 
lanjut di laman https: / /bkd.tulungagung.go.id: 

F. Pada saat pelaksanaan ujian SKB, peserta wajib memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau surat 
keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang 
dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, apabila 
KTP/ Surat Keterangan telah melakukan perekaman hilang, wajib 
menunjukkan surat keterangan hilang dari kepolisian, Kartu 
Keluarga dan identitas lain seperti SIM; 

2. Membawa dan menunjukkan Kartu Peserta Ujian yang telah 
ditandatangani dan distempel Panitia Seleksi Pengadaan CPNS 
Pemerintah Kab. Tulungagung; 

3. Mengenakan pakaian rapi,sopan dan bersepatu dengan ketentuan : 

a. Laki-laki : kemeja warna putih lengan panjang/pendek dan 
celana panjang warna gelap bukan bahan jean/legging 

b. Perempuan : kemeja warna putih lengan panj ang/pendek dan 
celana/rok warna gelap bukan bahan jean/legging, bagi yang 
berjilbab warna hitam. 

c. Wajib hadir 90 menit sebelum ujian SKB di mulai ( proses 
administrasi/pendaftaran dll.) 

4. Mentaati tata tertib ujian SKB. 


2 






G. Bagi peserta yang terlambat hadir saat ujian CAT telah dimulai 
dan/atau tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi 
dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka 
dinyatakan GUGUR; 

H. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak 
yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut 
merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia; 

I. Khusus Peserta pada Jabatan TENAGA PENDIDIKAN yang dinyatakan 
lulus ke Tahap SKB, disampaikan informasi tambahan sebagai berikut : 

1. Peserta yang telah meng-uploadj mengunggah Sertifikat Pendidik 
(SERDIK) pada saat melamar CPNS, maka wajib mengirimkan : 

Fotocopy Sertifikat Pendidik yang telah dilegalisir oleh lembaga 
yang benvenang ; 

- print-out/ cetak dari screenshoot/printscreen Serdik yang telah 
diunggah di laman http://sscn.bkn.go.id ; 

Cetak Kartu Peserta dari Akun SSCN masing-masing ; 

ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Tulungagung via POS 

dengan alamat : JI. A.Yani Timur IV/7 Kel. Bago - Tulungagung 
Telp.(0355) 321813, paling lambat Tanggal 01 April 2020 (cap Pos) ; 

2. SERDIK yang dapat diakui/diperhitungkan dalam nilai adalah 
SERDIK linier dan telah diupload pada akun peserta pada saat 
mendaftar CPNS. 

J. Khusus Peserta pada Jabatan TENAGA KESEHATAN yang dinyatakan 
lulus ke Tahap SKB, disampaikan informasi tambahan sebagai berikut : 

1. Peserta yang pada saat pendaftaran online di laman 
http s:/ / sscn.bkn.go.id masih menggunakan Surat Tanda Reginter 
(STR) dari UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Prov. Jawa Timur 
untuk segera mengurus STR yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga 
Kesehatan Indonesia (MTKI); 

2. STR yang masih berlaku dan diterbitkan oleh MTKI harus 
linear dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam 
jabatan tersebut; 

K. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari 
setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir diketahui terdapat 
keterangan /dokumen pelamar yang tidak sesuai/ tidak benar/ 
menyalahi ketentuan Panitia Seleksi Pengadaan ASN dapat 
menggugurkan kelulusan yang bersangkutan; 


3 




L. Peserta wajib mengikuti informasi terkait Seleksi Pengadaan Pegawai 
Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung formasi Tahun 2019 
pada laman https://bkd. tulungagung. go. id . Kelalaian peserta dalam 
membaca dan memahami pengumuman menjadi tangung jawab peserta; 

M. Apabila ditemukan peserta yang menggunakan orang pengganti (joki) 
dalam mengerjakan soal ujian, maka dinyatakan TIDAK LULUS dan 
akan diproses secara hukum. 

N. Keputusan Panitia bersifat Final dan tidak dapat diganggu gugat. 


Dikeluarkan di : Tulungagung 
Pada tanggal : Maret 2020 


a. n. BUPATI TULUNGAGUNG 

SEKRETARIS DAERAH 
selaku 



NIP. 19640119 198508 1 003 


4 





